WikipediA 


Bahasa Melayu Jambi 


Bahasa Melayu Jambi atau Baso Jambi adalah salah 
satu anak cabang bahasa Austronesia yang dituturkan 
khususnya di wilayah Jambi, bagian selatan provinsi Riau 
serta tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia. 

Terdapat dua kontroversi mengenai Bahasa Jambi dengan 
bahasa Melayu. Sebagian pakar bahasa menganggap 
bahasa ini sebagai dialek Melayu, karena banyaknya 
kesamaan kosakata dan bentuk tuturan di dalamnya. 
Sedangkan yang lain justru beranggapan bahasa ini 
merupakan bahasa mandiri yang berbeda dengan Melayu. 

Pranala luar 


■ (Inggris) (Inggris) Bahasa Melayu Jambi (http:// 
www.ethnologue.com/show_language.asp7code 

=jax) di Ethnologue 


Bahasa Melayu Jambi 

Baso Jambi 

Dituturkan di 

Indonesia 

Wilayah 

Jambi 

Penutur 

1.000.000 (2000) (;tidak 

bahasa 

tercantum tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

■ Melayu-Polinesia 

■ Melayu-Sumbawa 

■ Melayu Utara dan Timur 

- Melayik 

■ Melayu 

■ Bahasa Melayu Jambi 

Kode bahasa 

ISO 639-3 

jax 



Uji coba Wikipedia 
Bahasa Melayu Jambi 

di Wikimedia Incubator 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Melayu_Jambi&oldid=16859038" 


Halaman ini terakhir diubah pada 23 April 2020, pukul 07.12. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 
































